100) GMS YA ANTO 


Menghidupkan Kembali 


Oleh : 
Hielmy Zaenun Nafsi 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


DAFTAR ISI 

DAFTAR ISI #5 senjausgsh am naanas uang danang asean hasi nansann i 
Sa na Pn An An AN NA ANA PA eta RA an SANA AT 1 
DASAR EU LA Ob NA Ba anna 1 
TI PENGERTIAN-EMU LATOR ana aa anak 1 

1:2 CARA: KERJA EMU PA NOR cie edan iba nasa anna nusa 1 
BAB. II anne nun EN SRI 3 
VIDEO GAME DAN EMULATOR: 050m amen 3 
II NVIDEO"GA ME Seniman gandang db 3 
2.1.1 Sejarah Video GAME.........i....oooooooooommnnaalaaaa 3 

2.1.2 Macam-Macam Video GAME... 5 

2 DEMO TOR en Rana aku 6 

2. 2:1: Sejarah Emulator. ons nsummusanna Tanaman 6 

2.2.2 Macam-macam Emulator... 6 

BABI Ea eta nana RE UN KE DE mung 17 
PENJELASAN HARDWARE VIDEO GAME... .oooo.ocorocoomnanananannna 17 
3 PENJELASAN HARDWARE 355520 sas mass anyaman 17 
3.2: SPESIFIKASI HARDWARE ses kuta seen 19 

3.3 ROM (READ ONLY MEMORY) dan CARTRIDGE ..........ooooooooo 20 
Bean na an mean an en ab an nan Bag 23 
INFORMASI TAMBAHANg naa an an RaR en 23 
dn LEGAL NA Sana aa na Bea OR 23 

A DAUR asem anna aa anna 23 
PENULTU Peiipesinian eneg snaeeenumgaanaeaaaaaan 25 


Menghidupkan Kembali Karya Lama i 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


BAB I 
DASAR EMULATOR 


1.1 PENGERTIAN EMULATOR 

Emulator berasal dari kata emulation atau emulasi yang berarti meniru 
atau menyerupai. Emulator berarti sesuatu yang menyerupai atau meniru 
dalam hal ini video game. Video game yang biasanya dimainkan pada mesin 
ketangkasan (arcade) atau pada console seperti PS atau SEGA dengan 
menggunakan emulator dapat dimainkan pada PC (personal computer). 

Emulator video game sendiri adalah sebuah software yang dijalankan 
pada komputer dan dapat mengenal serta menjalankan game sehingga dapat 


dijalankan oleh penggunanya. 


1.2 CARA KERJA EMULATOR 

Emulator meniru cara kerja hardware asli dari game tersebut sehingga 
program game tersebut mengira berada dalam mesin asli dimana biasanya ia 
dimainkan. Emulator mengolah input dan output dari dan ke PC sehingga 
pemain dan game dapat berinteraksi layaknya sedang main dengan 
menggunakan mesin game aslinya. 

Dasar kerja emulator ialah meniru kerja prosesor dari mesin game 
tersebut. Selain itu sebagian tugasnya juga dipergunakan untuk menirukan 
chip suara dan graphic/gambar yang ada dalam game tersebut. Membuat 
emulator tidaklah mudah, programmer harus tahu dan mengerti betul 
spesifikasi dan keadaan dari mesin game aslinya sehingga ia dapat 
menirunya dalam bentuk software dan dibuat sebuah emulator. 

Hal-hal yang perlu dipelajari oleh programmer itu adalah program dari 
game itu sendiri, processor engine, chip suara, Graphic processor dan masih 
banyak lagi. Karena hanya menirukan dan yang ditirunya tersebut merupakan 
hardware, maka biasanya sebuah program emulator tidak bisa 1006 
menyamai mesin aslinya, baik itu dari gambar, suara, kecepatan proses 
maupun jumlah game yang dapat dimainkan(kompatibilitas). Bahkan 


biasanya sebagian besar hanya dapat menirukan tidak lebih dari 70Yo saja. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 1 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


Emulator bekerja dengan menjalankan sebuah ROM game yang sudah 
di dumping, biasanya pada mesin asli program game disimpan dalam ROM 
(Read Only Memory) dan dikemas dalam bentuk cartridge (kaset). Karena 
cartridge tersebut tidak dapat dibaca langsung oleh komputer maka perlu 
proses dumping, yaitu dengan memindahkan data yang ada di cartridge dan 
merubahnya menjadi file yang dapat diakses komputer dan kemudian 
dijalankan oleh program emulator tadi. Untuk lebih rincinya akan dibahas 
pada bab selanjutnya pada pembahasan tentang ROM. 

Pada emulator saat ini terutama yang berbasis windows sudah banyak 
kemajuan yang cukup berarti, terutama pada kecepatan, gambar dan suara. 
Gambar pada emulator tidak ditampilkan mentah-mentah seperti pada 
program DOS terdahulu yang menyebabkan gambar terlihat kotak-kotak 
kasar. Saat ini para programmer mengembangkan proses render gambar 
yang lebih halus seperi interpolated, scanline, dan 2xSAI (double size strech 
and interpolation). Dengan proses render demikian maka gambar yang 
dihasilkan akan terlihat lebih halus. Selain itu pada bagian sound sekarang ini 
rata-rata emulator sudah dapat meng-emulasi suara sampai sample rate 
44100khz dan tata suara stereo bahkan surround 3D sound. 

Namun demikian dengan perbaikan-perbaikan tersebut dituntut pula 
PC yang tangguh untuk menjalankan game dengan mengaktifkan semua fitur 
tadi, karena CPU selain memproses emulasi program juga merender gambar 
dan memproses stereo sound, jadi PC tua hanya akan menampilkan gambar 


patah-patah saja. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 2 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


BAB 1I 
VIDEO GAME DAN EMULATOR 


2.1 VIDEO GAME 
2.1.1 Sejarah Video Game 

video game muncul pertamakali sekitar tahun 70-an, saat itu game 
yang muncul adalah jenis vector game, yaitu game yang gambarnya hanya 
terdiri dari garis-garis saja yang membentuk suatu objek misalnya pesawat. 
Pada saat itu sistemnya masih sangat sederhana sistem suara yang masih 
mono dan sederhana serta tampilan display monochrome. Saat itu video 
game hanya muncul dalam bentuk arcade machine atau mesin ketangkasan 
yang lebih dikenal dengan sebutan mesin dingdong. Kemudian pada akhir 70- 
an dan awal 80-an muncul game dengan gambar raster atau berupa gambar 
bitmap yang berupa kartun (bukan hanya garis-garis saja) serta lebih 
berwarna, juga ditingkatkan kualitasnya pada bagian suara, dengan 
menggunakan chip-chip yang lebih mutakhir serta CPU yang lebih cepat, 
game-game tersebut menjadi sangat menarik dan canggih pada saat itu. 

Pada akhir 80-an muncul suatu inovasi dalam bidang arcade terutama 
pada chip suara, hadirnya chip sound memberikan pengalaman lebih dalam 
bermain game, dengan chip tersebut suara yang dihasilkan lebih realistik 
(44100khz) dan disajikan dalam tatanan stereo sound. Selain itu kualias 
gambar juga diperbaiki dengan kemampuan menampilkan lebih banyak 
warna. 

Pada masa yang sama muncul pula console game. Console adalah 
sebuah mesin game untuk dimainkan di rumah, saat itu yang pertama 
muncul adalah Atari2600 dan Nintendo Entertainment System (NES). 
Biasanya game-gamenya adalah tiruan dari arcade yang sedang populer saat 
itu seperti “Space Invader”, “Pac Man”, “Galaxian”,dll. Namun dengan 
pengurangan kualitas, karena bagaimanapun juga sistem kedua mesin 
tersebut berbeda, console jauh dibawah arcade sehingga game yang disajikan 
tidak se-colorful dan suaranya tidak sebening arcade. Walaupun demikian 
console tetap menjadi fenomena dan poluler karena dapat memainkan game 
kesayangan di rumah yang sebelumnya hanya dapat dimainkan di pusat 


keramaian. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 3 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


Pada awal 90-an banyak inovasi yang berkembang sangat cepat. 
Sistem console yang sebelumnya hanya 8bit (NES) sekarang telah berubah 
menjadi 32bit dengan hadirnya SEGA MegaDrive(MD) dan Genesis. MD dan 
Genesis memberikan suara stereo dan grafik yang lebih berwarna serta 
gambar yang lebih tajam (hampir menyamai mesin arcade pada tahun 80-an). 
Namun arcade juga mengalami perkembangan, game-game yang hadir juga 
lebih canggih dan menarik sehingga tetap saja tidak bisa disamakan dengan 
console. Pada saat itu sedang trend sistem arcade CPS 1 dan CPS 2 (Capcom 
System 1&2). Juga pada pertengahan 90-an muncul mesin yang lebih 
mutakhir yaitu NeoGeo keluaran SNK corp. NeoGeo memberikan tampilan 
dan suara yang lebih dari sistem arcade sebelumnya, saat itu saingan berat 
NeoGeo adalah CPS2, NeoGeo dan CPS2 sampai saat ini masih dikembangkan. 

Pertengahan 90-an juga menjadi masa yang cukup fenomenal dalam 
dunia video game, munculnya arcade 3Dimensi yang dilengkapi dengan setir 
kemudi, pistol cahaya, joystick getar dan suara surround menjadi sesuatu 
yang amat menghebohkan, game seperti “sega rally”,”daytona”,dan “Virtua 
Cop” menjadi sangat populer dikalangan gamer. Di dunia console juga 
muncul mesin yang amat mengagumkan dan sangat populer yaitu PlayStation. 
PS menghadirkan gambar 3D dan suara yang mengagumkan, mungkin bisa 
menyamai atau bahkan melebihi mesin arcade yang ada, walaupun 
sebelumnya telah muncul console yang memberikan gambar 3D dan 
berwarna-warni sperti SNES, Nintendo 64. Tidak lama kemudian muncul 
console baru dari SEGA yaitu Dreamcast, memang Dreamcast ini memberikan 
tampilan 64bit yang mengagumkan dan mutakhir, namun tetap saja tidak 
dapat menyaingi popularitas PlayStation. selain harga, ketersediaan ROM/CD 
game menjadi faktor utama dari kurang populernya tersebut. Maka sekitar 
tahun 2000 SEGA memutuskan mengentikan proyek Dreamcast dan 
menghentikan produksinya. 

Pada saat bersamaan muncul pula penerus dari PS yaitu PS2. PS2 
memberikan pengalaman gaming yang lebih memukau, dengan gambar 3D 
yang lebih realistik juga digunakannya media DVD sebagai media simpan 
memberikan keleluasaan dalam ukuran sebuah game sehingga dapat 
memasukan data-data besar yang membuat game lebih realistik, namun 
yang lebih hebatnya PlayStation tetap saja menjadi console yang paling 
populer dan digemari, mungkin lagi-lagi faktor harga dan jumlah game yang 


menjadi penyebabnya. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 4 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


Selang sekitar setahun sang raja software Microsoft ikut mengeluarkan 
mesin console yang diklaim paling mutakhir yang pernah ada. Dengan 
dimotori oleh CPU intel pentium III dan chip grafik dari raja kartu grafis 
nVidia, X-Box Muncul sebagai console paling aktual. Dengan media DVD 
seperti pada PS2, X-Box menyimpan gamenya, selain itu console yang juga 
dapat memutar film DVD ini dilengkapi dengan Harddisk internal yang cukup 
besar sebagai media simpan, juga dilengkapi dengan memory yang besar 
membuatnya menjadi mesin console yang tercanggih yang pernah ada 


(setidaknya sampai tulisan ini dibuat) 


2.1.2 Macam-Macam Video Game 

Secara garis besar video game dibagi tiga yaitu: Arcade game (mesin 
Ketangkasan), Console Game, dan PC game. Namun yang akan kita bahas 
kali ini hanya arcade dan console game karena berkaitan dengan emulator. 
Untuk PC game memang jauh lebih canggih dari kedua sistem tersebut 
bahkan lebih baik dari PS2 dan X-box (dengan catatan game PC terbaru yang 
dijalankan pada sistem yang tangguh). 

Sekarang kita akan membahas satu-persatu, yang pertama adalah 
arcade game. Seperti yang kita ketahui arcade game adalah mesin permainan 
yang biasa kita temui di tempat hiburan dan pusat keramain seperti mall. 
Sistem arcade yang terkenal adalah capcom system 1 dan 2. selain itu 
NeoGeo juga merupakan sistem yang populer. Untuk game 3D yang terbaru 
yang biasanya jenis tenbakan dan balapan dirajai oleh SEGA, tapi ada juga 
sistem ZN1 dan ZN2 dari capcom dengan mengeluarkan game-game fighting 
3D. Game-game lama keluaran 70-80an biasanya tidak menggunakan sistem 
yang seragam/stAndar, kadangkala hanya bisa dimainkan pada satu mesin 
saja (tidak bisa ganti cartridge) dan menggunakan hardware yang spesifik. 

Untuk sistem yang kedua adalah console. console juga cukup banyak 
varian-nya, diantaranya: Nintendo  NES, Super Nintendo,  SEGA 
MegaDrive/Genesis, Nintendo 64, Dreamcast, Playstation & PS2, Nintendo 
GameCube dan X-box. Selain itu ada juga console yang mobile artinya dapat 
dibawa kemana-mana dan memiliki layar display sendiri yaitu Game Boy, 
Game Boy pertama diperkenalkan sekitar pertengahan 90-an namun masih 
memiliki gambar hitam putih dan sistem game 8bit, namun pada tahun 1999 
diperkenalkan Gameboy Advance yang memiliki tampilan LCD berwarna dan 


sistem yang lebih canggih. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 5 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


2.2 EMULATOR 
2.2.1 Sejarah Emulator 

Emulator dibuat untuk memainkan game console dan arcade pada PC. 
Para programmer biasanya membuat emulator tersebut untuk proyek iseng 
atau untuk komunitas tertentu dan bukan untuk tujuan komersial. Biasanya 
mereka berbagi pengetahuan dan dokumen untuk membuat dan 
mengembangkan emulator mereka masing-masing. Tujuan mereka bukan 
untuk membajak, mereka mengklaim kegiatan mereka sebagai usaha 
pelestarian suatu karya intelektual yang mungkin saja akan punah dimakan 
zaman dan teknologi. Mereka malah merasa berjasa karena game-game yang 
sudah terlupakan dapat dimainkan kembali dan dinikmati. Hingga saat ini 
hampir setiap sistem game pasti ada emulatornya. Ini merupakan berita yang 
baik bagi penggemar berat game, akhirnya mereka bisa memainkan game 
favoritnya. Setiap saat para programmer berlomba merevisi emulatornya 


agar lebih cepat, kompatibel dan lebih realistik. 


2.2.2 Macam-macam Emulator 

Saat ini emulator game banyak sekali macamnya, Karena segala 
keterbatasan saya, saya tidak bisa menampilkan semuanya. Dalam tulisan ini 
saya hanya akan membahas beberapa emulator yang terkenal dan yang saya 
punya saja. 

Saya akan mengelompokan emulator berdasarkan sistemnya, seperti 


arcade terdiri dari apa saja dan console terdiri dari apa saja. 


Arcade 
—— MAME —-— 

Untuk sistem arcade ada cukup banyak emulator namun yang pertama 
akan saya perkenalkan adalah MAME, Multi Arcade Machine Emulator. Seperti 
namanya MAME dapat menirukan hampir semua sistem arcade, maka dari 
itulah MAME disebut sebagai raja emulator. Game yang didukung banyak 
sekali lebih dari 4500 buah, jumlah yang cukup banyak bagi sebuah emulator, 
apalagi untuk arcade karena dalam arcade setiap sistem dan game memiliki 
hardware yang spesifik, itu artinya setiap game kadangkala memiliki 


konfigurasi hardware yang berbeda dan itu diemulasi dengan baik oleh MAME. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 6 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


MAME merupakan proyek open source, artinya setiap programmer 
yang berminat dapat memperoleh source codenya secara gratis dan 
mengembangkannya. Dalam MAME digunakan metode driver, artinya seorang 
programer membuat driver untuk sebuah game, jadi jika ingin menambahkan 
game yang didukung hanya tinggal membuat drivernya saja. Sampai saat ini 
sudah banyak sekali programmer yang telah menyumbangkan karyanya di 
MAME. Selain itu pada MAME juga tersedia database game mulai dari sejarah 
game, staff, spesifikasi, snapshot game, gambar mesin aslinya sampai ukuran 
ROM dan gambar poster game. Namun ada kelemahan dari sistem driver 
MAME, game-game baru yang spesifikasi hardwarenya berat terasa lamban 
pada komputer, sehingga perlu PC bertenaga extra untuk memainkannya. 
Tapi bagaimanapun juga namanya juga emulator tidak ada yang bisa 1000 
sama dengan aslinya. MAME dibuat dalam bahasa C4#-- dan assembly untuk 
core-nya. Untuk masalah gambar dan suara MAME cukup baik dengan 


interpolate graphic dan stereo sound. 


-- Callus —- 

Callus adalah sebuah emulator untuk CPS 1. Callus tersedia dalam 
dua versi, DOS dan Win9x. Game yang didukung tidak banyak hanya sekitar 
50 buah. Untuk engine-nya dibuat dengan bahasa Assembly sedangkan 
interface/tampilannya dengan C-4-. Gambar yang dihasilkan tidak buruk, 
namun tidak memiliki pilihan render jadi tampilannya jika diperbesar akan 
pecah. Untuk suara cukup lumayan meski hanya dapat menyajikan suara 
stereo pada versi win9x saja. Secara keseluruhan emulator ini cukup baik dan 


tidak memberatkan sistem. 


—- NeoRagexX ——- 

Ini merupakan salah satu emulator favorit saya, dapat 
mengemulasikan sistem NeoGeo dari SNK corp. Emulator ini memiliki 
tampilan yang sederhana dan dibuat dalam bahasa Assembly. Program ini 
mengemulasikan dengan sangat cepat dan ringan, semua game berjalan 
dengan lancar dengan tampilan suara dan gambar yang memuaskan. Render 
gambar hanya ada pilihan interpolate dan scanline saja, tapi sudah cukup 
baik dan memang lebih pas untuk sistem NeoGeo. 

Game yang didukung sekitar 120 buah. Program ini menggunakan 


BIOS asli dari hardwarenya, mungkin inilah sebabnya game dapat berjalan 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 7 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


dengan baik. Para programmer juga banyak yang menyukai emulator asal 


Swedia ini. 


-- Nebula ——- 

Nebula adalah emulator untuk sistem CPS1 dan CPS2 serta NeoGeo. 
Program ini cukup baik dengan pilihan graphic render yang cukup banyak, 
diantaranya hardware blit, scanline, interpolate scanline, full & light 
interpolate, 2xSAI, 2xStretch, superEagle,dil. Untuk suara, emulator ini juga 
mendukung 3D surround dan improve Osound. 

Sekilas tampilan utama program ini mirip NeoRageX namun dengan 
option yang lebih lengkap. Jumlah game yang dapat dimainkan cukup banyak, 
lebih dari mencapai ratusan buah dan mendukung game-game NeoGeo 
terbaru. Nebula juga menggunakan BIOS asli dari NeoGeo untuk menjalankan 
game agar game seolah-olah berjalan pada mesin asli. Kelemahan dari 
nebula ialah memakan resource cukup besar sehigga game berjalan agak 
lambat, Namun untuk mengtasinya Anda tinggal memilih graphic render yang 


tepat agar bisa berjalan lebih lancar. 


-- WinKawaks —- 

WinKawaks adalah emulator untuk CPS1 & CPS2 serta NeoGeo. 
Dibandingkan dengan Nebula, WinKawaks memiliki dukungan yang lebih 
banyak terhadap game. Untuk render gambar juga lebih baik, gambar yang 
dihasilkan dengan render 2xSAI, SuperSAI, Eagle dan interpolate terlihat 
lebih bersih. Urusan suara hampir semua emulator berbasis Windows 
memang sudah dapat menyajikan suara berkualitas tinggi, begitu pula 
dengan WinKawaks. 

Secara keseluruhan emulator ini sudah cukup baik, namun tuntutan 
hardware untuk memainkan emulator ini cukup tinggi sehinga komputer lama 


akan berat untuk menjalankannya. 


-- IMPACT -- 

Impact adalah emulator untuk sistem arcade ZN1 dan ZN2. program 
ini hanya mendukung belasan game saja karena memang game arcade 3D ini 
memang sedikit. Kerja emulator ini memang agak berat karena menjalankan 
graphic 3D namun memiliki kemampuan emulasi yang tinggi sehingga dapat 


menjalankan game hampir 1000 seperti aslinya. Keunggulan lainnya 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 8 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


emulator ini menggunakan plug-in yang sama dengan PSEmu Pro. dan ePSXe 


untuk graphic dan sound-nya. 


-- LAIN-LAIN -- 


Berikut ini adalah bahasan emulator untuk arcade yang lainnya 


sebagai informasi tambahan. 


Callice : Merupakan emulator untuk Capcom 1 dan 2 yang cepat. 
Game yang dapat dimainkan lebih dari 50 buah. Emulator ini 
menirukan CPU M68000 dan Z80 serta chip suara YM2151. 

CINEMU : Adalah emulator untuk game-game keluaran Cinematronic 
yang berupa game Vector yang berjaya di tahun 70-an. Kelemahan 
dari program ini adalah : hanya mendukung resolusi 640x480 dan 
tidak dapat menghasilkan suara. 

HIVE : HIVE singkatan dari High Velocity Emulator. Adalah emulator 
arcade klasik seperti Galaga dan PacMan. HiVE merupakan emulator 
untuk arcade klasik yang tercepat yang pernah dibuat. Selain itu juga 
mendukung fasilitas save/load state dan dapat memainkan ROM dari 
MAME. 

FinalBurn : adalah emulator yang cukup cepat dan populer. Program 
ini mengemulasi sistem CPS1 dan 2. namun seperti program emulator 
lainnya FinalBurn juga bermasalah pada beberapa game seperti pada 
TDrive dan Power Drift. 

JAE : Java Arcade Emulator. Adalah program yang cukup menarik 
karena menggunakan teknologi java sehingga program ini dijalankan 
melalui browser yang mendukung java seperti Internet Explorer dan 
Netscape. 

RAINE : RAINE adalah emulator yang sangat cepat. Game yang 
didukung cukup banyak terutama untuk Taito dan Jaleco Hardware. 
Pertamakali dicoba pada game Rainbow Island dan berjalan sangat 
baik maka dari itu emulator ini bernama RAINE (Rainbow Island 
Emulator). 

Retrocade : Adalah emulator untuk sistem arcade klasik antara tahun 
70-an sampai 80-an. Game yang didukung lebih dari 145 buah. Dibuat 
dengan bahasa assembly dan berjalan cepat serta memiliki suara 
berkualitas tinggi (16bit 44100KHz). 

Sebenarnya masih banyak lagi yang lain namun karena keterbatasan 


saya, saya hanya menyajikan sebagian saja. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 9 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


Console 
Console cukup banyak jenisnya diantaranya Atari2600, Nintendo NES, 
SuperNES, SEGA Genesis/MegaDrive, Nintendo 64, PlayStation, PS2, 
GameCube, Dreamcast, X-Box dan GameBoy. 
Disini mungkin hanya akan dibahas sebagian kecil saja dan tidak 


mewakili semua console tersebut. 


2- Atari2600 —— 

Atari adalah console game paling klasik, dengan gambar hanya 12 
warna dan hanya terdiri dari kotak-kotak saja serta suara monophonic. 
Namun walaupun demikian masih banyak penggemar setianya terutama yang 
bernostalgia dimasa kecilnya di tahun 80-an. Game Atari dimainkan dengan 
Joystick bertombol tunggal. Inilah diantaranya emulator untuk sistem 
Atari2600: 

@ Activison classic game Pack : sepengetahuan saya ini adalah satu- 
satunya emulator yang dirilis oleh produsen aslinya. Walaupun 
perusahaan Atari sudah terpecah menjadi activison dan codemaster 
namun game klasik masih dilepas ke pasar. Dalam paket ini tersedia 
30 game, masing-masing game dilengkapi dengan dokumentasi yang 
lengkap seperti menu help, tiap game memiliki window dan setting 
masing-masing jadi sekilas bukan seperti emulator namun seperti 
game yang khusus dibuat untuk PC. Kelemahan program ini yaitu 
hanya dapat berjalan pada setting monitor 256 warna, jadi sebelum 
bermain kita harus merubah secara manual setting monitor kita. 
Cukup merepotkan. Sebagai catatan paket ini merupakan paket 
komersial, jadi kita tidak bisa mendapatkannya gratis tetapi harus 
membelinya dalam bentuk CD. 

@ Stella : Adalah emulator yang berbasis DOS, tidak banyak fitur yang 
tersedia ia bahkan tidak mempunyai interface (hanya text command 
saja), namun yang jelas emulator ini dapat mengembalikan ingatan 


kita terhadap game-game klasik buatan Atari. 


—— Nintendo Entertainment System (NES) —-— 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 10 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


NES atau yang lebih populer dengan sebutan Nintendo saja merupakan 
console yang cukup populer di akhir 80-an dan awal 90-an. Game-game 
seperti Super Mario Bros., PacMan, B-Wings, Galaxian dan Contra merupakan 
sederetan judul yang sangat digemari di jamannya. Inilah diantaranya 
emulator untuk sistem NES: 

@ NESticde : Program ini lumayan terkenal dikalangan pengguna 
emulator. Dengan fitur-fitur diantaranya: save/load state, proses yang 
cepat, game genie(cheat) dan NetPlay. Dalam paketnya NESticle terdiri 
atas dua versi, Win9x dan DOS. Dalam software ini tersedia banyak 
option, diantaranya dapat mengedit pattern palette dan color palette 
dari game sehingga kita dapat mengedit bentuk dan warna gambar 
dari game yang sedang dimainkan. Sayangnya sound yang dihasilkan 
tidak memuaskan, nada-nada terdengar kaku dan tidak akurat serta 
output yang hanya mono 8bit 22050KHz. 

@ NeEStron : Ini adalah program emulator NES kesukaan saya, dengan 
berbagai fitur yang menawan. Multi graphic render support membuat 
gambar yang ditampilkan halus dan realistik. Tata suara dengan stereo 
1l6bit dan samplerate 44100KHz membuat kita serasa bermain di 
mesin NES yang asli (atau mungkin untuk suara terdengar lebih baik). 
NEStron merupakan produk yang belum lama dirilis, pertama muncul 
pada tahun 2002 sehingga masih perlu banyak perbaikan, 
salahsatunya ialah dukungan game yang masih kalah oleh NESticle. 

@ REW. Emulator: Emulator ini merupakan program yang cukup hAndal, 
hampir semua game NES dapat dimainkan, namun sayang 
programmernya sepertinya kurang serius dalam menggarap karyanya 
ini. REW. memiliki option yang amat minim dan tidak ada graphic 
render, suaranya sendiri terdengar pecah dan tidak bagus. Untuk data 
teknisnya saya sendiri kurang tahu banyak karena dokumentasinya 
ditulis dalam bahasa jepang. 

@ VitrualNES : secara pribadi saya kurang tahu dengan emulator ini, 
kebetulan saya juga belum bisa mencobanya, namun saya tulis 
sebagai informasi tambahan saja. Memang yang saya dengar emulator 


ini cukup bagus dan hanya itu saja yang saya ketahui. 


—- SEGA MegaDrive/Genesis —— 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 11 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


Genesis dan MegaDrive keluaran SEGA adalah sistem game 32bit. 
Saya sendiri kurang mengerti apa yang membedakan kedua console tersebut 
karena hardware dan ROM/Cartridge-nya sama, maka dari itu emulator untuk 
keduanya juga sama. Diantarannya: 

@ Kgen 98 : Emulator ini berjalan dalam sistem DOS dan dibuat dengan 
bahasa Assembly. Program ini memiliki dukungan terhadap game yang 
cukup luas. Urusan graphic Kgen dapat mengemulasi raster effect 
serta shadow/highlight dan semua fungsi rotating serta scrolling 
sehingga ia dapat memainkan banyak game. Sistem suara yang 
dihasilkan juga cukup bagus untuk sebuah program DOS, output 
stereo 44100KHz membuatnya cukup unggul. Satu hal lagi yang saya 
suka, Kgen bekerja sangat cepat. Menurut pembuatnya ia akan merilis 
Kgen-X yang merupakan emulator yang berjalan pada Win9x(yang 
katanya lebih canggih), namun saya belum mengetahui kelanjutan 
kabarnya. 

@ Genecyst : Emulator ini dibuat oleh Bloodlust software yang juga 
merupakan pembuat emulator NESticle dan Callus, memang ketiga 
program bersaudara ini memiliki tampilan yang hampir sama. 
Genecyst mengemulasikan game cukup baik, namun masih banyak 
kekurangan yang perlu diperbaiki diantaranya suara yang belum stereo, 
tidak mendukung semua Raster effect dan tidak mendukung 
shadow/hinghlight membuatnya agak terganggu ketika menjalankan 
game yang menggunakan efek-efek tadi. Tapi program ini bekerja 
cukup cepat dan memiliki tampilan yang lengkap, seperti dapat 
menampilkan CPU use, FM info, Wave Output, Event Message,dll. 
Genecyst berjalan diatas DOS. 

@ GENS : GENS adalah emulator SEGA yang terbaik yang saya tahu. 
Optionnya lengkap serta Graphic render yang berjumlah sembilan 
buah membuatnya memiliki tampilan yang bagus, suara yang 
dihasilkan juga berkualitas tinggi. Selain Genesis dan MD, GENS juga 
dapat mengemulasi Sega-CD, Mega-CD dan 32X systems, saya sendiri 
kurang mengetahui tiga sistem tersebut (karena belum pernah 
mencobanya).GENS memiliki fitur yang banyak sekali misalnya fast 
CPU emulation, mendukung semua graphic effect (raster effect, 
rotating, scrolling, shadow/highlight, dan interlace mode),Zip file 


support,dll. Semua itu belum dimiliki oleh emulator lain. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 12 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


-—- Nintendo 64 —— 

Nintendo 64 merupakan penerus dari NES dan SuperNES. Console ini 
menggunakan sistem 64bit sehingga memiliki gambar dan suara yang bagus, 
bahkan beberapa diantaranya memiliki tampilan 3D. Game-game yang 
populer diantaranya Super Mario 64,0uake 64,dll. Sebenarnya saya sendiri 
belum pernah mencoba menggunakan emulator sistem ini jadi tidak banyak 
yang bisa saya informasikan disini. Beberapa emulator yang saya ketahui 
diantaranya : 

@ UltraHLE : singkatan dari Ultra High Level Emulator. Menurut beberapa 
sumber emulator ini cukup baik dalam melakukan tugasnya. UltraHLE 
memiliki pilihan Hardware graphic render sehingga gambar terlihat 
lebih bagus. Dukungan game juga cukup banyak namun tidak semua 
dapat dimainkan seutuhnya, bahkan tidak sedikit yang hanya 
dimainkan intro-nya (tampilan awal) saja. 

@ TRWin : Program ini masih dalam tahap pengembangan, jadi tidak 
heran masih banyak terdapat gangguan (bug) dalam program ini. 
Tampilannya mirip windows Explorer, kita hanya tinggal meng-klik file 
ROM dan ia akan menjalankannya. Dukungan gamenya juga belum 
sebanyak yang lain. Yang saya tahu ROM untuk sistem ini sangat 
jarang dan susah dicari. Dukungan graphic hardware hanya untuk 
chipset dari 3Dfx saja(glide openGL). 

@ Nemu@4 : Banyak yang merekomendasikan emulator ini, bahkan 
pembuat emulator lain menyarankan program ini agar lebih kompatibel. 
Memang game yang didukung sudah cukup banyak serta memiliki 
option yang cukup lengkap. Namun sekali lagi, saya sendiri belum 
pernah mencobanya karena sangat susah mencari ROM game ini, jadi 
tidak banyak yang saya tahu. 

-- Playstation —— 

Pada saat sekarang ini siapa yang tak kenal Playstation atau PS, 
hampir semua orang terutama anak-anak mengetahui console fenomenal ini. 
Mengapa disebut fenomenal? Karena walaupun memiliki spesifikasi yang lebih 
canggih, PS telah merakyat bahkan sampai ke kampung-kampung, ini 
dikarenakan maraknya rental-rental PS yang membuat orang-orang dapat 


bermain PS tanpa harus memilikinya. Adapun emulator PS diantaranya : 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 13 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


@ Connectix Virtual Game Station (CVGS) : ini adalah emulator 
playstation yang paling banyak dukungan terhadap gamenya, ribuan 
game dapat dimainkan disini. Emulator ini tidak memberatkan sistem 
karena tidak menggunakan hardware render, namun akibatnya 
gambar yang dihasilkan buruk untuk 3Dimensi. Untuk tampilan 
2Dimensi seperti pada game arcade CVGS cukup baik. Option yang ada 
hanya sedikit, hanya ada pengaturan kontrol dan memory card serta 
volume suara. Sayangnya resolusi yang ditampilkan tidak lebih dari 
640x480. tapi bagaimanapun juga ini merupakan emulator PS paling 
terkenal. CVGS merupakan produk komersial. 

@ Biecem! : Selain CVGS, emulator paling terkenal lainnya adalah Bleem!. 
Program ini mendukung pemakaian 3D harware untuk tampilannya 
sehingga menghasilkan graphic 3D seperti pada game PC. Namun 
dengan mengaktifkan 3D hardware sistem menjadi berat, selain itu 
game yang dapat dimainkan cukup banyak walaupun tidak sebanyak 
CVGS. Seperti halnya CVGS, Bleem! Juga merupakan program 
komersial, kedua produk tersebut buatan Amerika. Di negara asalnya 
kedua produsen tersebut sedang berdebat dengan Sony Corporation 
tentang legalitas kedua emulator tersebut, karena Pihak Sony merasa 
itu merupakan tindakan pembajakan. 

@ PSEmu Professional : PSEmu Pro. merupakan program gratis untuk 
memainkan PS di PC kita. PSEmu menggunakan BIOS asli dari mesin 
console (seperti pada NeoGeo) serta menggunakan sistem plug-in 
untuk input dan outputnya (seperti graphic render, sound, controller 
dan CD-ROM drive). Namun tidak banyak game yang dapat dijalankan 
dengan emulator ini. Sepertinya memang sulit menirukan hardware 
buatan Sony ini. Menurut pengalaman saya hanya 1060 game yang 
bisa dijalankan itupun tidak normal. Proyek PSEmu dihentikan setelah 
versi beta-nya (percobaan) bocor dan diedarkan ke publik, entah apa 
alasannya padahal program lain banyak yang mengedarkan versi beta- 
nya ke publik, yang jelas itulah keputusan para programmernya. 

@ cPSXe : Singkatan dari Enhanced PSX Emulator. Program ini 
sebenarnya pengembangan dari PSEmu, plug-in dan cara kerjanya 
tetap sama seperti PSEmu. ePSXe juga menggunakan BIOS asli dari 
Sony PSX. Tetapi walaupun sudah banyak perbaikan tetap saja tidak 


banyak game yang bisa dimainkan, namun memang diakui lebih baik 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 14 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


dari PSEmu Pro. Versi terbaru dari emulator ini memiliki dukungan 
yang lebih baik. Untuk urusan dukungan game memang tidak ada 
yang bisa menandingi Bleem! dan CVGS, mungkin karena kedua 
produk tersebut merupakan produk komersial jadi digarap dengan 


serius serta staff yang lebih banyak dan Andal. 


-- GameBoy —- 

GameBoy adalah console keluaran Nintendo yang portable karena 
berukuran kecil dan memiliki layar display sendiri. Untuk gameboy lama 
gamenya sama dengan NES namun dibuat untuk versi Gameboy. Tapi baru- 
baru ini hadir GameBoy Advance yang lebih canggih. Berikut saya akan 
membahas beberapa emulator : 

@ REW. : Emulator ini telah kita bahas pada bahasan sebelumnya, 
namun karena program ini juga dapat mengemulasi gameboy dan 
bahkan gameboy advance maka saya masukan juga pada kategori ini. 

@ BoycottAdvance : Menurut saya nama program ini agak janggal, tapi 
apapun itulah nama yang diberikan oleh programmernya. Emulator ini 
dapat memainkan beberapa game dari gameboy advance. 

@ VisualBoy Advance : yang ini juga merupakan emulator GB Advance. 
Tapi menurut saya program ini memiliki dukungan yang sedikit 


terhadap gamenya. 


-- PC Engine —- 

PC engine adalah console 8bit. Secara pribadi saya belum mengetahui 
wujud asli dari console ini, menurut salahsatu sumber console ini 
menggunakan disket sebagai medianya dan hardware yang hampir mirip PC, 
maka dinamakan PC engine. Meskipun demikian di internet banyak beredar 
emulator dan ROM untuk sistem ini, oleh karena itu marilah kita bahas. 

@ MagicEngine : Emulator yang cukup dikenal di internet. Dapat 
memainkan game dengan cukup baik. 

@ REW. : Lagi-lagi program ini keluar. Walapun berpenampilan minim, 
REW. memiliki dukungan sistem yang banyak mulai dari NES, 
GameBoy, GB Advance sampai PC engine. Untuk output yang 
dihasilkan sama dengan sistem lain yang dijalankan dengan program 


ini. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 15 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


@ Xpce : ini mungkin emulator PC engine paling populer, tapi walaupun 
demikian tampilan dan suara yang dihasilkan biasa-biasa saja, dan 
yang paing disayangkan interfacenya berbahasa jepang, jadi jika OS 
yang tidak mendukung multi language hanya akan menamplikan 
tulisan kacau saja dan meskipun dapat tampil dengan tulisan yang 
benar Anda belum tentu mengerti karena ditampilkan dalam tulisan 
kanji. 

@ HU6280 : program ini menirukan prosesor HU6280 yang biasa 
digunakan pada PC engine. Tapi hanya sedikit game yang dapat 
dimainkan di sini. Tampilannya amat sangat sederhana, hanya ada 
kotak open file, itupun hanya pada saat pertama dijalankan, 
selanjutnya hanya tampil window gamenya saja. 

—- PS2 & X-Box —-- 

Kedua console tersebut adalah keluaran terbaru, mereka 
menggunakan hardware yang sangat canggih dan rumit, sehingga sulit untuk 
dibuatkan emulatornya. Selain itu harus tersedia DVD ROM drive untuk 
menjalankannya. Tapi saya akhirnya mendapat kabar bahwa kedua console 
tersebut sudah ada yang membuat emulatornya. Meski jauh dari sempurna, 


emulator tersebut merupakan terobosan yang luarbiasa. 


Itulah sebagian emulator yang bisa saya bahas, masih ada puluhan 
yang lainnya yang beredar di internet. Sebagai catatan program yang dibahas 
disini bukan versi terbaru. Mungkin jika ada versi yang lebih baru akan 


terdapat banyak perbaikan dan kekurangan-kekurangan tadi dapat teratasi. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 16 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


BAB III 
PENJELASAN HARDWARE VIDEO GAME 


3.1 PENJELASAN HARDWARE 

Pada sistem video game terdapat beberapa hardware yang spesifik. 
Hardware inilah yang biasanya ditirukan oleh program emulator. Adapun 
hardware tersebut diantaranya ialah CPU, sound chip, chip BIOS,dll. Marilah 


kita bahas satu-persatu. 


A. Main CPU 

Main CPU atau prosesor utama adalah komponen paling penting dalam 
board sebuah mesin vidoe game. CPU ini akan memproses semua data 
input dan output dari game. Hampir sebagian besar kerja mesin berpusat 
di sini. CPU berwujud chip atau IC (intergrated circuit) yang bertugas 
memproses data. Ada banyak tipe CPU yang digunakan pada mesin video 
game, terutama arcade machine karena seperti sudah dijelaskan 
sebelumnya pada mesin ini adakalanya sebuah game memiliki hardware 
khusus, salahsatunya CPU yang khusus pula. Adapun diantaranya CPU 
yang populer adalah : 
Motorola M68000 
Zilog Z80 dan variannya 
Hudsonsoft HU6280 
Nintendo N2A03 
Texas Instruments TMS9900 
NEC V20 
Hitachi SH-2 


dan masih banyak lagi. 


Pe Me An aa Ola NE AA 


CPU tersebut berjalan pada clock yang berbeda-beda tergantung dari 
sistem game dan mesin yang dipakai. Kecepatan clock CPU untuk video 
game memang tidak secepat pada PC masa kini. Rata-rata CPU tersebut 
berjalan pada clock dibawah 40MHz. Diantara sekian banyak CPU, M68000 
dan Z80 adalah CPU yang paling banyak digunakan. Hampir setiap board 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 17 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


menggunakan kedua CPU tersebut, baik untuk CPU utama maupun CPU 


sekunder. 


B. Sound Chip 

Sesuai namanya komponen ini bertugas untuk memproses suara yang 
ada pada game. Tugas yang dikerjakan chip ini diantaranya menghasilkan 
output ke speaker, membuat suara buatan (synthesis), merubah sinyal 
digital ke analog (DAC),dil. 

Selain itu ada beberapa mesin dan game yang menggunakan sample 
sound, artinya menggunakan contoh suara hasil rekaman seperti suara 
manusia, mobil, tembakan dalam gamenya, suara tersebut disimpan 
dalam chip khusus yang kemudian akan diproses pada saat game 
dijalankan. Sedangkan synthesis sound adalah suara buatan yang 
dihasilkan oleh chip pengolah suara, secara garis besar cara ini sama 
seperti yang digunakan pada keyboard dengan teknologi MIDI dan pada 
ponsel dengan teknologi polyphonic ringtone. Biasanya synthesis sound 
digunakan pada musik dan efek-efek suara dalam game. 

Beberapa macam chip suara yang banyak dipakai ialah : 

1. Yamaha YM 2151 
2. Yamaha YM 2610 
3. Yamaha YM 2612 
4. DAC 
5. Osound 
6. dan masih banyak lagi 

sebenarnya banyak sekali chip-chip lain dan dengan metode yang 
berbeda-beda. Ada yang menggunakan PCM seperti pada wave file dalam 
PC, ada pula yang menggunakan custom sound,dll. Namun yang cukup 
terkenal adalah produk-produk keluaran Yamaha dan Osound. Dengan 
Osound suara yang dihasilkan sangat baik dan mendukung surround 
sound. Produk Yamaha juga digunakan dalam produk console seperti 
SEGA Genesis. 


C. Graphic Processor 
Graphic prosesor bisa disebut pula co-processor. Chip ini bertugas 
memproses gambar yang akan ditampilkan di layar. Sebenarnya chip ini 


tidak mutlak harus ada karena pada sebagian besar board tugas ini sudah 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 18 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


dikerjakan oleh CPU utama. Chip graphic biasanya digunakan pada game 
yang memiliki gambar dengan efek-efek khusus dan perlu chip khusus 
pula untuk memprosesnya. Para programmer emulator biasanya ikut 
membuat tiruan dari chip ini. Macam-macam chip graphic diantaranya: 
1. Konami 051316 
2. Taito PCO900J 
3. ASIC 
4. Texas Ins. TMS9927 VTAC 
5. dan masih banyak lagi 

Banyak juga chip-chip tersebut dibuat oleh para produsen game 
seperti Taito dan Konami. Ini disebabkan karena game yang mereka buat 
membutuhkan chip tambahan dan tidak tersedia dari produsen lain. Ada 
juga chip ASIC (application specific integrated circuit), sesuai namanya 


chip ini dibuat hanya untuk satu tujuan/proses khusus. 


D. LAIN-LAIN 

Selain tiga komponen diatas masih ada lagi komponen lain pada mesin 
game. Diantaranya Controller, protection chip, coin cabinet (pada arcade 
machine). Biasanya komponen-komponen tersebut tidak terlalu rumit 
(kecuali protection chip) dan bagi para programmer emulator akan mudah 
menirunya. Tapi meskipun demikian komponen tersebut tidak kalah 


pentingnya, tanpa itu sebuah mesin tidak akan berfungsi dengan baik. 


3.2 SPESIFIKASI HARDWARE 
setiap mesin baik arcade maupun console memiliki spesifikasi 
hardware masing-masing. Disini saya akan mencoba menjelaskan beberapa 
diantaranya. 
a. Capcom System 1 (arcade) 
CPU M68000 10MHz 
Z80 4MHz 
Sound YM2151 3,6MHz 
MSM6295 7,5KHz 
Screen 384x224 60Hz 4096 colors 


b. Capcom System 2 (arcade) 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 19 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


CPU M68000 11MHz 
Z80 8MHz 
Sound Osound 4MHz 
Screen 384x224 60Hz 4096 colors 


c. SNK NeoGeo (arcade) 
CPU M68000 12MHz 
Z80 6Mhz 
Sound YM2610 8MHz 
Screen 304x224 60Hz 4096 colors 


d. SEGA Genesis/MegaDrive 


CPU M68000 8MHz 

Z80 4MHz 
Sound YM2612 FM synthesizer 
Graphic VDP 


TI76489 PSG 
Screen 320x224 60Hz (US) 50Hz (Europe) 256 colors 


e. Nintendo NES 

CPU M6205 

Sound custom chip 

Screen 256x224 60Hz 256 colors 


3.3 ROM (READ ONLY MEMORY) dan CARTRIDGE 

Apalah artinya sebuah mesin video game tanpa game yang dapat 
dimainkan. Data software game biasanya disimpan dalam sebuah cartridge. 
Cartridge tersebut bisa bermacam-macam, bisa berupa chip board 
(arcade,SEGA,NES), Disc (PS,PS2,X-Box,NeoGeo CD) dan disket (PC Engine, 
Amiga). Data-data tersebut biasa disebut ROM (read only memory) karena 
hanya dapat disimpan dan dibaca tapi tidak bisa dirubah. Para produsen 
game biasanya mengeluarkan game mereka dalam bentuk cartridge yang 
sesuai untuk mesin yang akan digunakan, para pemakai tinggal memasukan 
cartridge tersebut pada mesinnya dan game pun siap dimainkan. Namun 


tidak demikian bagi para pemakai emulator, karena cartridge tersebut tidak 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 20 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


bisa dipakai/dibaca begitu saja di PC (kecuali CD dan DVD), maka diperlukan 
proses dumping. 

Dumping disini maksudnya ialah dengan membaca isi dari cartridge 
dengan alat khusus kemudian disalin ke komputer sehingga dapat dibaca oleh 
PC. Untuk arcade game biasanya disimpan dalam cartridge yang berupa chip- 
chip dalam satu board, oleh dumper chip-chip tersebut disalin satu-persatu 
kemudian dinamai dengan penamaan yang dapat dikenal oleh program 
emulator dan dipaket dalam bentuk file ZIP. 

Di internet banyak dumper-dumper yang terus menyalin game-game 
arcade ke PC, para dumper itu biasanya meminta bantuan donatur untuk 
memberikan atau meminjamkan cartridge yang mereka miliki dari suatu 
game kepada mereka untuk kemudian disalin isinya ke PC. Adakalanya 
seorang dumper atau donatur sengaja membeli sebuah cartridge untuk di 
dumping walaupun mereka tidak punya mesin untuk menjalankannya, karena 
yang mereka butuhkan hanyalah isi dari cartridge tadi. Sebuah cartridge 
arcade tidak murah, harganya bisa mencapai $50 sampai $500, apalagi untuk 
game yang sudah sangat jarang dan hanya dimiliki oleh kolektor harganya 
bisa lebih dari itu. 

Lain halnya dengan cartridge game console, untuk mesin ini tidak 
sesulit dan semahal arcade walaupun tidak bisa dibilang mudah dan murah. 
Pada game arcade para dumper harus berusaha keras karena banyaknya 
varian dari arcade machine dan spesifikasi yang berbeda-beda, maka harus 
membuat/membeli alat untuk membaca cartridge bagi masing-masing 
sistem/game. Untuk dunping console tidak demikian, karena pada console 
semua game menggunakan cartridge yang sama maka hanya membutuhkan 
sebuah alat pembaca cartridge. Proses penyalinanpun lebih mudah karena 
pada console biasanya game tidak terproteksi sedangkan pada arcade 
biasanya dilengkapi protection chip. Selain itu harga sebuah cartridge console 
tidak semahal arcade, tujuannya agar dapat terjangkau oleh kalangan 
rumahan. 

Data hasil salinan biasanya berupa file biner yang mentah (belum 
dirubah) karena data yang dapat disimpan dalam chip hanya berupa data 
biner. Untuk arcade, data tadi tidak dirubah dan hanya dipaket saja dalam 
bentuk ZIP dengan diberi kode penamaan agar dikenal oleh emulator, paket 
itu biasanya lebih dikenal dengan sebutan ROMset. Namun untuk console 


biasanya data biner tadi dirubah ke format umum yang dikenal oleh emulator, 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 21 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


misalnya SEGA Genesis dirubah ke format Super Magic Drive (SMD) dan 
Nintendo ke format NES. 

Banyak diantara dumper yang tidak mengedarkan begitu saja ROM 
hasil salinan mereka, mereka biasanya hanya memberikan kepada pemakai 
yang benar-benar memiliki cartridge asli. Para dumper tidak ingin mereka 
disalahkan atas pembajakan game. Tujuan mereka sama seperti programmer 
emulator yaitu untuk melestarikan game tersebut dan untuk tujuan belajar 
(dalam hal ini para programmer). Para programmer emulator tidak bisa 
membuat program jika tidak ada ROM dari sistem game yang akan ditirunya. 

Ada beberapa ekstensi file yang biasanya digunakan untuk ROM hasil 
dumping, ektensi tersebut maksudnya agar lebih mudah dikenali. Untuk 
game arcade secara umum biasanya menggunakan format ZIP. Format ini 
memang bukan format yang asing, zip biasa digunakan untuk pengarsipan 
file dengan kompresi. Game untuk sega genesis/megadrive biasanya 
berekstensi SMD. SMD singkatan dari super magic drive, ini adalah format 
khusus untuk ROM SEGA genesis dan MD. Untuk sistem NES biasanya 
menggunakan ekstensi yang sama yaitu NES. Untuk gameboy dan gameboy 
advance menggunakan GB dan GBA. PC Engine menggunakan ekstensi PCE. 
Sedangkan untuk Nintendo 64 menggunakan ekstensi N64. 

Console yang menggunakan disc seperti PS dan PS2 serta X-Box dapat 
memasukan CD/DVD game kedalam drive, dengan demikian para pemain 
menggunakan game asli dalam emulatornya (sehingga lebih legal). Selain 
yang sudah dibahas di atas masih ada beberapa lagi format file yang dipakai 


oleh game-game hasil dumping. 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 22 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


BAB IV 
INFORMASI TAMBAHAN 


4.1 LEGALITAS 

perlu diingat bahwa secara umum semua ROM hasil dumping statusnya 
adalah ILEGAL, namun sebenarnya itu semua tergantung dari niat kita dalam 
menggunakan ROM tersebut, apabila kita men-dumping ROM tadi hanya 
untuk menyalinnya agar tidak “punah” dan sejauh ROM hasil dumping 
tersebut tidak disebarluaskan, itu sah-sah saja dilakukan, namun dengan 
syarat ROM yang kita dumping dari cartridge adalah milik kita sendiri. Akan 
tetapi sekarang ini banyak ROM hasil dumping yang beredar bebas di internet, 
hal inilah yang menimbulkan kontroversi legalitas men-dumping ROM. 

Sedanglkan untuk program emulatornya sendiri statusnya legal dan 
dapat disebarluaskan secara bebas, karena lisensi dari program emulator ada 
pada programernya, bukan pada develpoer game. Namun memang 
keberadaanya kurang disukai oleh pada developer game karena dengan 
adanya emulator tersebut, mau tidak mau memicu banyaknya pembajakan 
game yaitu dengan cara dumping itu tadi, selain itu kerugian yang paling 
banyak dirasakan oleh para produsen console dan arcade machine, karena 
secara langsung emulator mengganikan fungsi kedua mesin tersebut. Sampai 
sekarang sebenarnya legalitas emulator masih diperdebatkan dikalangan 
produsen dan programer. Tapi yang jelas kita sebagai konsumen tinggal 
menikmati hasilnya saja, biarlah mereka yang pusing mempermasalahkannya. 
Tapi saya ingatkan sekali lagi: JANGAN GUNAKAN PRODUK BAJAKAN...!!! 


4.2 URLs 
Berikut ini akan saya berikan beberapa Link website yang berhubungan 
dengan emulator, semoga berguna bagi Anda. 
# http://www.mame.net/ 25» Official MAME website 
# http://www.mametesters.com »5MAME testing Project 


« http://www.mameworld.net -» -»MAME compiling help 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 23 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


8, 
“ 
8, 
“ 


8, 
“ 


8, 
“ 
8, 
“ 
8, 
“ 


8, 
“ 


8, 
“ 
8, 
“ 


8, 
“ 


http://pec.psxemu.com -5PSX Emulator cheater 
http://www.psxemu.com »-25PSX Emulator website 
http://www.virtualgamestation.com  »-»Virtual Game Station (PSX 
Emulator) 

http://www.dtmnt.com/ »5»DGen SEGA genesis emulator 
http://www.emu-zone.net »»Portal Emulator 

http://www.epsxe.com/ --zePSXe Emulator (PSX) 
http://www4.ncsu.edu/eos/users/n/nscorlet/mge/ »»Neill Corlett 
68000 Processor emulator information 
http://www.sguish.net/generator/ »»5 Generator Genesis emulator 
http://gens.consolemul.com 2-5» Gens SEGA Emulator 


dan masih banyak lagi....... 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 24 


VIDEO GAME dan EMULATOR Oleh : Hielmy Z. N. 


PENUTUP 


Demikianlah semoga tulisan ini berguna untuk menambah wawasan 
Anda, khususnya dibidang Emulasi game. Saya sadari tulisan ini masih jauh 
dari sempurna, masih banyak kekurangan disana-sini baik dari segi penulisan 
maupun isi dari tulisan ini. Masukan dari Anda sangat saya harapkan. Terima 
kasih. 


Wassalam. 


Penulis: 


Hielmy Zaenun Nafsi 


Penggemar game retro 


Kontak: 
hielmy.z@gmail.com 


http://facebook.com/hielmy 


Ditulis pada: 2004 


Menghidupkan Kembali Karya Lama 25 


